BAB XII 


MAKHORIJUL HURUF 
(Su ). 


MAKHORIJUL HURUF artinya tempat atau letak dari mana 
huruf-huruf itu dikeluarkan. 


Menurut para ahlinya, tempat keluarnya huruf yang pokok ada 
lima, yaitu : 
À I 200 
1. "AL-JAUFU (2341) 
Artinya : Dalam (Lubang tenggorokan dan mulut) 
Huruf-hurufnya ; ALIF (| ), WAU (3 )dan YAA ($ ). 
79707 
2. AL-HALOU( Gl) 
Artinya : Tenggorokan. 
Huruf-hurufnya : HAN (Z), KHO’ ( - ),AIN ( © 
GHOIN ( DHA A) dan HAMZAH ( $ ). 


aga 


3. ALLISAANU (OLIN) 
Artinya: Lidah. 
Huruf-hurufnya : TAS ), TSA (È ), JIM ( © ), DAL 
(2), DZAL( 5), RO), ZA J), SYIN (YP), SHOD 
(YP), DLOD(P ), THO’ (b), DHO’ (J5), QOF- 
(8 ), KAF (51), LAM (J ) NUN (O ), YAA (GG). 


102 ———————— ILMU TAJWID PRAKTIS 


pa 
4. ASYSYAFATAANI (ÒGA ) 

Artinya : Duabibir. 

Huruf-hurufnya : BA! (<2), FA (3), MIM ( £ ) dan 
WAU (4). 


5. AL-KHOISYUM ( He) 
Artinya : Dalam hidung. 
. o À 
NW ò LAOD LP AN 


MAKHROI MAKHROJ HURUF] 


1. Lubangantaramulut dantenggorokanadalahtempetkeluarhuruf e 
mad (huruf panjang) ; 4 


-T @. 
- l © 
a 
- 3 w 
2). Keluarnya dari : tenggorokan sebelah bawah, atas dada ; 
- A w) 
- $ (hamzah) 


3). Keluarnya dari : tengah-tengah tenggorokan ; 
- C hw) 
E: (ain) 


ILMU TAJWID PRAKTIS 


4). 


Sir 


6). 


D. 


“9. 


9. 


Keluarnya dari : pangkal tenggorokan sebelah atas : 
s a (kho”) 
E (ghoin) 


Keluarnya dari : pangkal lidah a langit-langit yang lurus di 


atasnya: 


- Öö (ao) 


Keluarnya dari : pangkal lidah dengan langit-langit yang lurus di 
atasnya agak keluar sedikit dari makhroj (qof) ; 


8 tah 


Keluarnya dari : lidah bagian tengah dengan langit-langit yang 
diatasnya ; 


- C úm 
- (gin 
- ($ (yaa) 


Keluarnya dari : antara salah satu tepi lidah sebelah kanan atau 


kiri dan geraham sebelah atas ; 


“YP (dod) 


Keluarnya dari : lidah bagian depan setelah makhroj dlod dengan 
gusi yang atas ; 


J (em) 


104——w——— ILMU TAJWID PRAKTIS 


10).Keluarnya dari : ujung lidah agak ke dalam sedikit : 
e a 
- Öö., nun) 
Ro’ lebih ke dalam dari pada nun, sedangkan ro’ dan nun lebih 
keluar daripada lam. 
11). Keluarnya dari : antara ujung lidah dengan pangkal kedua gigi 
muka sebelah atas ; 
-o ta) 
- > (da) 
- b to) 
12). Keluarnya dari : antara ujung lidah dan ujung gigi sebelah atas 
bagian bawah ; 
-j @) 
- o” Gin) 
"YP (shod) 
13). Keluarnya dari : antara ujung lidah dan buah gigi yang atas; 
-Š (tsa) 
- 3 (a) 
KUP (dod) 


14). Keluarnya dari : bagian tengah dari bibir bawah dengan ujung 
dua buah gigi depan yang sebelah atas ; 


-b (f) 


ILMU TAJWID PRAKTIS 


103 


15). Keluarnya dari : diantara dua belah bibir dan sedikitdirenggangkan 
bagi “wau” (3), 
‘sedang bagi “mim danba’ ” ( q & ) bibiimya dirapatkan. 


16). Pangkal hidung adalah tempat keluar GHUNNAH (dengung). 


(AL-HAMSU). 


s RAN 


` 


Menurut bahasa berarti samar atau tidak terang: 

Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan berdesis 
(nafas terlepas). 

Contoh: 


o 


4 4 
BS — SD: harus dibaca fa-fi-fu-baf 
5 
Huruf-huruf Hamas ada 10, yang dirumuskan dalam kalimat : 


z 
0G. E A E A 


x "und Ae 
(FAHATSTSAHUU SYAKHSHUN SAKAT) 


2 Hak). (AL-JAHRU) 
Menurut bahasa berarti tampak atau terang. 


Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan tidak 
mengeluarkan desis (nafas tertahan). 


106 


ILMU TAJWID PRAKTIS 


Contoh: 


o z 2 


H-ov- SD. ;harusdibaca ba-bi-bu-bab 
Huruf] hurufnyaadalah semua huruf: selain huruf-huruf Hamas. 


iz a 
3. SIG (ASY-SYIDDAH) 
- 
Menurut bahasa berarti kuat. 
Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan suaranya - 
tertahan atau berhenti. 
Contoh : 
o- 3 - 
(an — GP [d — Ii ; harus dibacaja-ji-ju-baj 
Huruf-hurufnya ada 8, dirumuskan dalam kalimat : 
iKi 
a g P 
(AJID QOTHIN BAKAT) 
4 Lt. | 
$ oga (ARRIKHWATU) 
P) 

Menurut bahasa berarti kendor. i 4 
Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan suaranya 
terlepas atau masih berjalan beserta huruf itu. 
Contoh : 

ta T o e g ` i 

& wa é- ag a ;harus dibaca gho-ghi-ghu-bagh 
Huruf-hurufnya ialah semua huruf selain huruf-huruf! idishi dan 
huruf-huruf Tawassuth. 


ILMU TAJWID PRAKTIS ———— 107 


21 A 2 
5. ba (ATTAWASSUTH) 


“ Menurut bahasa berarti tengah-tengah. 


Maksudnya ialah huruf apabila diucapkan atau dimatikan suaranya 
antara yang tertahan dan terlepas. Yakni antara Syiddah & Rikhwah. 


Contoh: 4 Pa 
pin aa in S 
JO 9- J ; harus dibaca na-ni-nu-ban 
Huruf- Pake dirumuskan dalam kalimat : 
o7 se 
(LIN UMAR) 
Ba pi 
6. AAN (ALISTILAA) 
Tn 


Menurut bahasa berarti naik atau terangkat. 


Maksudnya ialah ketika mengucapkan huruf, lidah terangkat atau 
naik ke langit-langit mulut. 


Huruf-hurufnya ada 7, yang dirumuskan dalam kalimat : 


or g3 


(KHUSHSHO DLOGHTHIN QIDH) 
Tiap-tiap huruf ISTPLAA' selalu disertai dengan suara tebal 


( 3 = TAFKHIM ). 
7 JAN (AL-ISTIFAAL) 


Menurut bahasa berarti turun atau ke bawah. 
Maksudnya : huruf ketika diucapkan, lidah turun ke dasar mulut. 


108 —————— ILMU TAJWID PRAKTIS 


Huruf-hurufnya adalah semua huruf selain huruf-huruf Isti'la'. 
Tiap-tiap huruf ISTIFAAL selalu disertai dengan suara tipis 


C Ý = TAROIO ). 


2 r 
& SGE ALITHBAAO) 
- Menurut bahasa berarti melekat. 
Maksudnya ialah lidah melekat pada langit-langit mulut ketika 


mengucapkan huruf. 
Huruf-hurufnya ada 4, yaitu: 


Eb pou 
(SHOD), (DLOD), (THO') dan DHO’) 
9. TEN (AL-INFITAAHU) 
Menurut bahasa berarti terbuka. 


Maksudnyaialah lidah merenggang dari langit-langit mulut ketika 
mengucapkan huruf. ` 
Huruf-hurufnya adalah semua huruf selain huruf-huruf! Ithbaag. 


ENGGA LA 
10. ESES (AL-IDZLAAQ) 
Menurut bahasa berarti ujung. 
Maksudnya ialah huruf-huruf: yang keluar dari ujung lidah atau 
ujung bibir, karena itu cepat terucapkan. 
Huruf-huruf adalah : i 
w t o . 
Gi 
SB 
(FIRRO MIN LUBBIN) 


. e 


ILMU TAJWID PRAKTIS 109 


IL SS (AL-ISHMAAT) 
: 
Menurut bahasa berarti menahan atau diam. 
Maksudnya ialah lawan daripada sifat idzlaag. Yaitu huruf-huruf 
yang tidak bertempat di ujung lidah atau ujung bibir. 
Huruf-huruf ini agak lemah atau kurang cepat ketikaterucapkan 
dibanding dengan huruf-huruf Jdzlaag . 
* Adapun huruf-hurufnya adalah selain huruf Idzlaag. 
12. #2 | (ASH-SHOFIIR) 
a. 
Menurut bahasa berarti siul atau seruit. 


Yaitu huruf-huruf yang mempunyai s suara seruit bagaikan siul 
burung atau belalang. 


Huruf hurufnya adalah : e K 


SA 
(ZA), (SIN) dan (SHOD) 


I a20 
“13. AAA | (AL-QOLQOLAH) 
Menurut bahasa berarti goncang. 5 
Yaitu huruf apabila diucapkan terjadi goncangan pada. makhrojnya 
sehingga terdengar pantulan suara kuat. 
Huruf-hurufnya adalah : 
(@OTHBU JADIN) 
ja 
4 ya aumo 
Menurut bahasa berarti lunak. 


110 


ILMU TAJWID PRAKTIS 


Artinya mengeluarkan huruf secara lunak tanpa paksaan. .. 
Yaitu sifat dari pada huruf WAU (9 )dan YA ( CS) yang mati 


dan jatuh setelah fathah. 
Contoh : 
pi al sharus dibaca AU 


“CSI: harusdibacaAI 


21 oo 
15. Yl (AL-INHIROOF) z 
Menurut bahasa berarti condong. 
Artinya ialah condong huruf dari makhrojnya sendiri kepada 
makhroj lain. 


Yaitu sifatnya huruf :LAM( A )danRO’(3 ) 
LAM (J) condongkeluaratauke ujung lidah. 
RO’. (J) condong ke dalam serta sedikit ke arah lam. 


AE 
16 Ke (ATTAKRIR) 
Menurut bahasa berarti mengulang-ulang. 
Maksudnya ialah ujung lidah tergetar ketika mengucapkan huruf 
RO (5). 
Akan tetapi yang dimaksud ialah jika mengucapkan ro? supaya 
ujung lidahnya tidak terlalu banyak bergetar. 


MA 


17. SAN (ATTAFASYSYI) 
Menurut bahasa berarti meluas atau tersebar. 
Maksudnya ialah meratanya angin dalam mulut ketika mengucapkan 


ILMU TAJWID PRAKTIS ——— 111 


huruf SYIN (ji?) hingga bersambung dengan makhroj duo). 


18. NS (AL-ISTITHOOLATU) 


Menurut bahasa berarti memanjang. 

Yakni memanjangkan suara DLOD ( 3 )dari permulaan tepi 
lidah sehingga penghabisan lidah (bersambung dengan makhroj 
Lam). 


2 5392 x 
19. Aa! < (AL-GHUNNATU) 


Menurut bahasa berarti mendengung. 

Yaitu suatu dengung yang enak dalam hidung yang tersusun dalam 
huruf, baik hidup maupun mati yang idhar, ikhfa' atau idghom. 
Ghunnah adalah sifat yang tetap bagi kedua huruf ini. 

Hanya saja waktu tasydid lebih kuat dari pada waktu sukun, 
sedangkan waktu sukun lebih kuat dari pada waktu hidup. 


12 ——— ILMU TAJWID PRAKTIS 


